PENERBIT ANDI" 


P: 


Buku Pintar 
Virtualisasi 
- VirtualBox - Citrix XEN Server 
- VMWare Esxi - Proxmox 


- Microsoft Hyper-V  - KVM 


Athailah, S.Kom. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buku Pintar 


Virtualisasi 


- VirtualBox - Citrix XEN Server 
- VMWare Esxi - Proxmox 
- Microsoft Hyper-V  - KVM 


Athailah, S.Kom. 


Penerbit Andi Yogyakarta 


BUKU PINTAR VIRTUALISASI 


oleh: Athailah, S.Kom. 
Hak Cipta @ 2016 pada penulis. 


Editor : Ignatius 
Setter : Rendrasta 
Desain Cover : Wiskhak 
Korektor : Giovanny 


Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau me- 
mindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik 
secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau 
dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis. 


Penerbit: CV ANDI OFFSET ( Penerbit ANDI ) 
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 
Yogyakarta 55281 


Percetakan: ANDI OFFSET 
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 
Yogyakarta 55281 


Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan ( KDT) 


Athailah 

Buku Pintar Virtualisasi/Athailah 

— Ed. I. — Yogyakarta: Andi, 
25-24-23-22-21-20 - 19 - 18 - 17 - 16 
vi t202 him.:16x23Cm. 

TO. Ditaa 8" “Tag Ou 0 “Tia 0 | 


ISBN: 978-979-29-5365-7 
|. Judul 
1. Utility Programs 


DDC'23: 005.43 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Prakata 


Syukur Alhamdulillah, akhirnya buku tentang virtualisasi ini selesai 
juga penulis tulis dan sudah tersedia di tangan Anda. 

Buku ini agak spesial, karena dalam proses penulisannya, 
membutuhkan waktu hampir setahun untuk menyelesaikannya. Hal ini 
bukan karena sulit untuk menulis, namun lebih ke waktu yang tersedia 
sangat terbatas sekali. Hal ini karena waktu yang penulis miliki terkuras 
pada pekerjaan di kantor dan kegiatan studi lanjutan di Universitas Batam 
(UNIBA). Namun setelah sekian lama naskah tidak sempat disentuh, 
akhirnya dapat penulis selesaikan juga 

Seperti biasa, penulis tidak dapat berbuat apa-apa jika tanpa bantuan 
dan pengertian dari orang terdekat, sahabat-sahabat, dan tentu saja pihak 
penerbit. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya buat: 

# Keluarga penulis, Hidayah, Masyithah, dan Muzanni, Tanpa kalian, 
mungkin semangat penulis tidak akan sebesar ini. 


e Teman-teman di Microsoft User Group Regional Batam (MUGI Batam): 
Pak John, Bro Seto, Bro Tony, Bro Naldy, Bro Gotman, dan Bro-bro 
sekalian yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, 
yang terus-menerus men-support penulis dalam penyelesaian buku 
ini. 


e Dantentunyabuatpihak penerbit, yang tanpanya, tentu buku ini tidak 
akan sampai di tangan Anda. 


Batam, 17 Mei 2016 


Penulis 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


IV - Buku Pintar Virtualisasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


aan 
Daftar isi 


Prakata - iii 
Daftar isi — v 
Bab 1 Pengertian Virtualisasi — 1 
11 Manfaat Virtualisasi — 2 
1.2 Kelemahan Virtualisasi -— 3 
1.3 Jenis-jenis Virtualisasi — 3 
1.34 Paravirtualisasi — 3 
1.3.2 Virtualisasi Sebagian — 4 
1.3.3 Full Virtualisasi — 4 
1.4 Istilah-istilah dalam Virtualisasi — 4 
Bab 2 VirtualBox - 7 
2.1 Memasang (Install) VirtualBox — 8 
2.11 Pemasangan pada OS Windows - 9 
2.1.2 Pemasangan pada OS Linux —-10 
2.2 Administrasi VirtualBox —13 
2.21 Membuat Guest OS — 13 
2.2.2 Memasang VM (Guest OS) -17 
2.2.3 Hapus Guest OS - 23 
2.3 Membongkar (Uninstall) VirtualBox — 25 
2.31 Membongkar VirtualBox di Windows — 25 
2.3.2 Membongkar VirtualBox di Linux (Ubuntu) - 26 
Bab 3 VMWare ESXIi - 27 
3.1 Memasang (Install) VMWare ESXI - 28 
3.2 Konfigurasi Dasar VMWare ESXI - 35 
3.24 Mengubah Alamat Internet Protocol (IP Address) dan 
Gateway Server — 35 
3.2.2 Mengubah DNS dan Nama Server (Hostname) - 38 
3.2.3 Mengganti Password Root — 38 
3.3 Administrasi VMWare ESXI -— 39 
3.31 Memasang (Instal) VMWare VSphere Client — 39 
3.3.2 Akses ke VMWare Server — 43 
3.3.3 Menambahkan Kunci Lisensi VMWare — 46 
3.3.4 Menambahkan User VMWare — 49 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3.4 Membuat VM Baru di VMWare - 51 
3-5 Menjalankan dan Menghentikan VM — 68 
3.6 Mengakses VM Console - 73 
3.7 Menghapus VM -76 
Bab 4 Microsoft Hyper-V -—79 
4.1 Mengaktifkan Hyper-V di Windows Server 2012 — 80 
4.2 Mengaktifkan Hyper-V di Windows 8 atau 8.1 — 83 
4.3 Administrasi Hyper-V - 86 
4.31 Membuat Virtual Machine — 87 
4.3.2 Konfigurasi Virtual Machine — 94 
4-3-3 Menghidupkan dan Menginstal OS di VM — 110 
4.3.4 Menghapus VM —113 
Bab 5 Citrix XenServer -— 115 
5.1 Menginstal Citrix XenServer — 116 
5.2 Administrasi Citrix XenServer —128 
5.2.1 Mendaftarkan Citrix XenServer — 130 
5.2.2 Menambahkan Storage - 133 
5.2.3 Membuat VM di Citrix XenServer — 136 
5.2.4 Menghapus VM —142 
Bab 6 Proxmox - 147 
6.1 Menginstal Proxmox — 148 
6.2 Mengakses Proxmox Admin — 154 
6.3 Membuat VM -156 
6-31 KVM Format —161 
6.3.2 OpenVZ Format - 169 
6.4 Menghapus VM -175 
Bab 7 KVM -179 
7.1 Mengaktifkan KVM pada OSS —180 
7-2 Membuat VM di KVM -—184 
7:3 Menghapus VM di KVM -189 
Daftar Pustaka — 193 
Tentang Penulis — 195 


Vi - Buku Pintar Virtualisasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pengertian Virtualisasi 


Saat ini, sudah sering kita dengar kata atau istilah virtualisasi di 
berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kita sering 
mendengar virtual storage atau ruang penyimpanan virtual, virtual photo 
album untuk penyimpanan foto secara virtual, virtual store atau kedai/ 
toko virtual, virtual server, dan banyak lagi yang menggunakan istilah 
virtual. Nah, setelah Anda mendengar atau bahkan sering mengucapkan 
istilah ini, tahukah Anda definisi dari virtualisasi ini? 

Baik, memang penulis akui banyak di antara kita sudah sangat akrab 
dengan istilah virtualisasi, bahkan tanpa sadar kita telah menyebutkan 
istilah ini dalam percakapan sehari-hari kita, seperti “Aku nyimpan 
phonebook hapeku ke Google Phonebook yang terintegrasi dengan 
Google Drive sebagai virtual storage-nya.” Di sini, tanpa sadar kita 
menyebutkan istilah virtual storage untuk Google Drive. Jadi kembali lagi 
ke permasalahan yang penulis sebutkan di awal, apa itu virtualisasi? 

Nah, untuk memperkuat statement definisi virtualisasi ini, penulis 
akan mengutip pemaparan istilah ini dari beberapa sumber berikut ini: 


1. Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Virtualization) 


“Virtualization, in computing, refers the act of creating a virtual (rather 
than actual) version of something, including but not limited to a virtual 
computer hardware platform, operating system (OS), storage device, or 
computer network resources." 

Jadi, menurut Wikipedia, istilah virtualisasi dalam bidang komputasi 
merujuk pada kegiatan membuat sesuatu versi virtual dari yang 
sebelumnya yang berbentuk atau berversi aktual, termasuk istilah 
yang tak terbatas untuk platform perangkat keras komputer (computer 
hardware), sistem operasi (OS), perangkat penyimpanan (storage), atau 
sumber daya jaringan komputer (network resources). 


2. Rima Hidayati (http://ilmukomputer.org/2013/07/04/kon- 
sep-virtualisasi/) 


“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, virtual berarti (secara) 
nyata, sedangkan akhiran —isasi menyatakan makna melakukan, proses, 
usaha, atau kegiatan. Berarti virtualisasi adalah proses menyatakan 
atau membuat sesuatu menjadi nyata. Sedangkan dalam ilmu komputer, 
virtualisasi bisa diartikan sebagai pembuatan suatu bentuk simulasi dari 
sesuatu yang asalnya bersifat fisik, misalnya sistem operasi, perangkat 
penyimpanan data atau sumber daya jaringan. Definisi lainnya adalah 
sebuah teknik untuk menyembunyikan karakteristik fisik dari sumber 
daya komputer dari bagaimana cara sistem lain, aplikasi atau pengguna 
berinteraksi dengan sumber daya tersebut. Hal ini termasuk membuat 
sebuah sumber daya tunggal, seperti server, sebuah sistem operasi, 
sebuah aplikasi, atau peralatan penyimpanan terlihat berfungsi sebagai 
beberapa sumber daya logis: atau dapat juga termasuk definisi untuk 
membuat beberapa sumber daya fisik (seperti beberapa peralatan 
penyimpanan atau server) terlihat sebagai satu sumber daya logis." 

Setelah melihat dua buah sumber yang penulis kutip di atas, maka 
dapat penulis simpulkan bahwa virtualisasi adalah proses atau kegiatan 
yang membuat hal-hal yang sebelumnya nyata dan membutuhkan 
perangkat yang juga nyata menjadi tidak nyata, namun dapat dirasakan, 
dinikmati, dan dimanfaatkan keberadaannya. 

Dalam istilah sistem operasi misalnya, di mana sebelumnya Anda 
akan memerlukan seperangkat komputer atau laptop untuk dapat 
menjalankan sebuah sistem operasi. Jika ada dua sistem operasi, maka 
Anda membutuhkan dua perangkat komputer. Namun, dengan adanya 
teknologi virtualisasi ini, Anda dapat menjalankan berbagai sistem 
operasi dengan sebuah perangkat komputer saja. Jadi, efek dari teknologi 
ini, Anda bisa mencoba berbagai sistem operasi yang tersedia saat ini 
tanpa harus membeli perangkat komputer tambahan. Menyenangkan 
bukan? 


1.1 Manfaat Virtualisasi 


Setelah Anda mengetahui definisi dari virtualisasi, sekarang akan 
kita bahas manfaat dari teknologi virtualisasi ini. Masih berkaitan dengan 
definisi sebelumnya, maka kita dapat mengetahui beberapa manfaat 
teknologi virtualisasi sebagai berikut: 


2 - Buku Pintar Virtualisasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


S, 


6. 


Kemudahan mencoba berbagai sistem operasi tanpa perangkat 
keras tambahan. 

Dapat melakukan simulasi sebuah jaringan komputer dengan 
beberapa layanan yang disediakan tanpa membutuhkan ruang 
dan biaya lebih. 

Hemat daya listrik. 

Hemat space atau ruang untuk keperluan komputer layanan 
(server). 

Memudahkan simulasi sebuah sistem baru sebelum dipasangkan 
ke sistem produksi. 

Dan masih banyak lagi. 


1.2 Kelemahan Virtualisasi 


Selain manfaat yang sudah penulis sebutkan di atas, virtualisasi ada 


juga beberapa kelemahan, di antaranya: 


1. 


2, 


Membutuhkan prosesor khusus yang sudah mendukung teknologi 
virtualisasi, yaitu Intel-VT maupun AMD-v. 

Membutuhkan jumlah memori yang lebih besar dari biasanya, 
karena jumlah memori ini akan dibagi dengan OS yang diinstal di 
virtual nantinya. 

Membutuhkan kapasitas harddisk yang lebih besar, karena 
kapasitas harddisk yang ada akan dibagi dengan OS yang diinstal 
di virtual nanti. 

Untuk perangkat komputer umum atau yang murah, menjalankan 
layanan virtualisasi dapat memperpendek umur perangkat. 
Namun hal ini tidak akan terjadi di perangkat yang telah 
disertifikasi untuk dapat menjalankan layanan virtualisasi. 


1.3 Jenis-jenis Virtualisasi 


Dari segi metode menjalankannya, teknologi virtualisasi ini dapat 


dibagi menjadi tiga jenis. 


1.3.1 Paravirtualisasi 


Perangkat keras tidak disimulasikan, tetapi guest OS berjalan dalam 


domainnya sendiri seolah-olah dalam sistem yang berbeda. Dalam hal ini, 
guest OS perlu disesuaikan untuk dapat berjalan. 


Pengertian Virtualisasi - 3 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1.3.2 Virtualisasi Sebagian 


Tidak semua aspek lingkungan disimulasikan, tidak semua perangkat 
lunak dapat langsung berjalan, Beberapa perlu disesuaikan untuk dapat 
berjalan dalam lingkungan virtual ini. 


1.3.3 Full Virtualisasi 


Hampir menyerupai mesin asli dan mampu menjalankan perangkat 
lunak tanpa perlu diubah. 


1.4 Istilah-istilah dalam Virtualisasi 


Dalam dunia atau lingkungan virtualisasi, ada beberapa istilah atau 
jargon-jargon khusus yang harus Anda ketahui. Hal ini untuk membuat 
Anda tidak terlihat “oon” ketika berdiskusi dengan orang lain tentang 
virtualisasi. 

Istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut: 


Ae ea Pe EN 


Guest OS Adalah sistem operasi yang dijalankan di atas sebuah 
sistem virtualisasi. Disebut sebagai guest OS atau OS 
tamu karena terlihat seperti menumpang pada OS utama 
atau host. 


Host OS Adalah sistem operasi utama tempat layanan virtualisasi 
dijalankan. 


Hypervisor Adalah aplikasi komputer yang dibuat untuk memonitor 
dan menjalankan virtualisasi, sehingga guest OS yang 
diinstal di virtualisasi tersebut dapat langsung mengakses 
perangkat keras di host OS. 

Emulator Adalah aplikasi komputer yang dibuat untuk 
mengemulasikan lingkungan baru yang seakan-akan 
sebuah perangkat keras komputer sehingga guest OS 
dapat dijalankan, 


Fungsi sama hampir mirip dengan hypervisor, namun cara 
kerja berbeda. 

Image OS Adalah file utuh sebuah guest OS yang diinstal di 
lingkungan virtual, di mana file tersebut dapat disalin dan 
diperbanyak seperti file lain pada umumnya. 


File ini berisi sebuah komputer yang sudah ada OS secara 
utuh. 


4 - Buku Pintar Virtualisasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Virtual manager Adalah aplikasi komputer yang berfungsi untuk 
mengakses layanan virtualisasi untuk kebutuhan 
administrasi. 


Biasanya aplikasi ini digunakan pada lingkungan 
virtualisasi enterprise, seperti di VMWare (single dan 
multi-host), Hyper-V (multi-host), dan Xen Citrix (single 
dan multi-host). 


Pengertian Virtualisasi - 5 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


6 - Buku Pintar Virtualisasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Baby2 


VirtualBox 


VirtualBox adalah sebuah aplikasi untuk menjalankan OS dalam 
sebuah OS, atau dalam istilah virtualisasinya, menjalankan guest OS pada 
sebuah host OS. Aplikasi ini pertama kali dibuat oleh Innotek, GmbH., 
sebuah perusahaan Jerman yang pada tahun 2008 diakuisi oleh SUN 
Microsystem, yaitu perusahaan yang membuat bahasa pemrograman 
Java (walaupun istilah ini mungkin kurang tepat, namun yang pasti Java 
dikelola oleh perusahaan ini sebelum diakuisi oleh Oracle), dan pembuat 
salah satu sistem operasi UNIX yang terkenal, yaitu SUN SOLARIS. 
Kemudian SUN Microsystem diakuisi oleh Oracle, sehingga otomatis 
VirtualBox menjadi milik Oracle saat ini. 

Aplikasi ini dirilis dalam dua versi, yaitu versi penuh (full version) dan 
versi kode sumber terbuka (open sources). Versi penuh dari VirtualBox 
bersifat propietary. Artinya, kode sumber tertutup dan mengandung 
kode-kode yang memiliki paten tertentu sehingga VirtualBox versi ini jika 
ingin digunakan untuk keperluan komersial Anda diharuskan membeli 
lisensinya. Namun untuk penggunaan pribadi dapat digunakan secara 
cuma-cuma, Sedangkan versi kode sumber terbuka adalah versi yang 
bebas digunakan dan dimodifikasi sesuai keinginan Anda, dan biasanya 
secara default sudah disediakan dalam banyak distribusi Linux. Versi 
kode sumber terbuka ini juga sering disebut VirtualBox OSE. OSE adalah 
singkatan dari Open Sources Edition. 

Terus, apa perbedaan lainnya antara versi penuh dengan kode 
sumber terbuka selain masalah pengguna dan kebebasan di modifikasi? 
Perbedaan lainnya yang penulis ketahui adalah ada beberapa fitur yang 
ada pada versi penuh, namun fitur tersebut tidak tersedia pada versi kode 
sumber terbuka, di antaranya fitur untuk mengakses folder yang ada 
pada host OS, fitur untuk mengakses port USB yang ada pada host OS, dan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


tentu saja dukungan dari Oracle jika Anda menemukan masalah. Untuk 
yang versi penuh pun sebenarnya Anda juga tidak akan mendapatkan 
bantuan jika Anda menggunakan untuk keperluan pribadi yang tidak 
perlu lisensi. Namun Anda tidak perlu khawatir, karena VirtualBox ini 
sudah dilengkapi dengan dokumentasi yang cukup lengkap, bahkan dapat 
dikatakan dokumentasi berbentuk buku elektronik (e-book). 

Aplikasi VirtualBox ini dapat Anda unduh secara langsung dari 
website resminya di http://www.virtualbox.org. Aplikasi ini adalah 
aplikasi multi-platform, yaitu tersedia untuk sistem operasi yang banyak 
digunakan dewasa ini. Jadi, saat Anda mengunduhnya, unduhlah jenis 
yang sesuai sistem operasi komputer Anda. 


ad Downloads - Oracle VM Virtua.. 
tt. virtuaibox.org .. Bg a “ 


Irtualbox 
Download VirtualBox 


M Here, you will Tind links to VirtualBox binaries and Its source code 
berat 


Scroenshots VirtualBox binaries 


Downloada By downloading, you agree to the terms and conditions of the raspective license, 


Documnenintian 
# VirtuaiBox pistform packages. Tha binarles are released under the terms of the GPL 


End-user docs version 2. 
Tacrnical dors D VirtualBox 4,3,2 for Windows hasts — x56/amubi 
9 VirtualBox 4.3.2 for OS X hosts -x86/umd64 
Comnibute 0 VirtualBox 4.3.2 for Linux hosts 
Sammunity 2 VirtualBox 4.3.2 for Solarie hoxts “x86/amdsa 


€ VirtualBox 4.3.1 Oracie VM VirtuaiBox Extension Pack AI! supported platforms 
Support far USB 2.0 devices, VirtualBox RDP and PXE boot for Intel cards. See this 
Chapter from the User Manual For an Introduction to this Pxtension Pack. The Extension 
Pack binaries ara released under the VirtualBox Personal Use and Evaluation Licensa 
(Pu), 
Please instal! the extension pack with thea same versian as your installed version of 
Virtua/Box! 
IT you are using VirtualBox 42.18, please download the extension pack here. 
If you aro using VirtuaiBox 4.1.28, please download the extension pack "here. 
If you are using VirtualBox 4.0.20, plesse download the extension pack "here. 


Gambar 2.1 Website resmi VirtualBox 


2.1 Memasang (Instal) VirtualBox 


Karenasaatini kebanyakan sistem operasi (OS) yang digunakan adalah 
Windows dan Linux, maka pada bagian ini, penulis akan membahas cara 


8 - Buku Pintar Virtualisasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


memasang aplikasi VirtualBox ini pada kedua sistem operasi tersebut. 
Untuk distribusi Linux yang penulis gunakan adalah Ubuntu. Namun bagi 
Anda yang menggunakan selain Ubuntu, langkah ini dapat Anda sesuaikan 
dengan distribusi Linux lainnya yang Anda gunakan. Perbedaannya tidak 
terlalu kentara kok. 


2.1.1 Pemasangan pada OS Windows 


Untuk memasang Ubuntu di Windows, Anda harus mengunduh file 
installer untuk Windows di website resmi VirtualBox. 


Download VirtualBox 


Here, you will find links to VirtualBox binaries and its source code 


VirtualBox binaries 
By downloading, you agree to the terms and conditions of the resg 


# VirtualBox platform packages. The binaries are released 1 
O VirtualBox 4.3.2 for Windows hosts “x86/amd64 
0 VirtualBox 4.3.2 for OS X hosts ““x86/amd64 
O VirtualBox 4.3.2 for Linux hosts 
0 VirtualBox 4.3.2 for Solaris hosts “x836/amd64 


Gambar 2.2 Pilihan Installer VirtualBox 


Setelah file terunduh, maka lakukan pemasangan VirtualBox di 
Windows seperti Anda memasang program-program lain di Windows 
Anda, Jika tidak mengerti, silakan baca buku penulis yang berjudul Buku 
Pintar Windows 8 dan 250 Tips & Trik Windows 8. Kedua buku tersebut 
diterbitkan oleh Mediakita. 

Setelah selesai pemasangan, Anda dapat langsung menjalankan 
VirtualBox dari Start menu jika menggunakan Windows 7, atau dari Start 
page jika menggunakan Windows 8. 


VirtualBox - 9 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Welcome to VirtuaBox! 


Tire lett part of thus mandoa 5 st of di urtuai mactunes on your computer Tin Ikat Is empty 
Now becaua you hewan? created any wrtusi machines yet. 


in orde to castle Aa new vetual machine, jnees ira Near ". N 
burttorun the man tool bar located ar the top of the sandow 


“. 

You can press Sta F1 bery to get restart hee, or vest s 

sewa wa kakan m3 Hor the latest nformadon avi naa ca We 
ta ” 


Gambar 2.3 Tampilan GUI VirtualBox di Windows 


Oh iya, satu lagi, VirtualBox untuk Windows ini bersifat universal, 
yaitu satu file installer dapat dipasang di Windows tipe 32-bit dan 64-bit. 
Jadi satu installer untuk semua tipe Windows. 


2.1.2 Pemasangan pada OS Linux 


Untuk memasang (instal) VirtualBox di Linux, selanjutnya penulis 
sebut Ubuntu, ada dua cara, terserah pilih mana yang lebih mudah buat 
Anda. 


Cara Pertama 

Dengan mengunduh langsung file paketnya dari website resmi 
VirtualBox. Pastikan Anda memilih paket yang disediakan untuk versi 
Ubuntu yang Anda gunakan, dan jangan lupa juga untuk menyesuaikan 
dengan tipe Ubuntu yang Anda gunakan. Jika Ubuntu Anda bertipe 32- 
bit, maka unduh VirtualBox yang 32-bit, begitu juga sebaliknya dengan 
yang 64-bit. Pemilihan tipe VirtualBox ini sangat penting sekali, karena 
jika salah pilih, maka VirtualBox yang Anda instal tidak dapat berjalan 
dengan optimal, 


10 - Buku Pintar Virtualisasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Saat melakukan pemilihan tipe, yang perlu Anda ketahui adalah jika 
Ubuntu Anda menggunakan tipe 64-bit, maka Anda dapat memasang 
VirtualBox versi 32-bit. Namun jika sebaliknya, Ubuntu Anda 32-bit, 
maka Anda tidak bisa memasang VirtualBox yang 64-bit. 

Walaupun VirtualBox 32-bit bisa dipasang di Ubuntu 64-bit, namun 
Anda akan mendapati VirtualBox tersebut berjalan tidak optimal, salah 
satunya Anda tidak dapat menjalankan guest OS yang bertipe 64-bit. 


Download VirtualBox for Linux Hosts 


VirtualBox 4.3.2 for Linux 


Nota: The package architecture has to match the Unux kernel architecture, that Is, if you are running 
Intel or an AMD CPU). Mixed Installations (e.g. Deblan/Lenny ships an AMD64 kernel with 32-bit packa 
environment. 
Please choose the appropriate package for your Linux distribution: 

# Ubuntu 13.04 ("Raring Ringtail") / 13.10 ("Saucy Salamander") -"i386 | "-AMD64 

& Ubuntu 12.10 ("Ouantal Guetzal") 1386 | AMD64 

& Ubuntu 12.04 LTS ("Pracise Pangolin”) -1386 | »AMD64 

« Ubuntu 10.04 LTS ("Lucid Lymx") ri386 | 2"AMD64 

# Debian 7.0 (“Wheezy") “386 | #AMD64 

« Debian 6.0 ("Sgueeze") 386 | ““AMD64 

# openSUSE 12.3/ 13.1 “1/386 | ""AMD64 

# openSUSE 11.4/12.1/ 12.2 “i386G | SAMD64 

# SUSE Linux Enterprise Server 11 (SLESI1) 1386 | » AMD64 

# SUSE Linux Enterprise Server 10 (SLES10) “1386 | "AMPS4 

# Fedora 18 ("Spherical Cow") / 19 ("SohridIngers Cat") —1385 | -"AMD64 

& Fedora 17 ("Beefy Miracle") 1386 | "YAMD84 

# Mandriva 2011.0 1386 | "AMD64 

# Oracle Linux 6 ("OLS") / Red Hat Enterprise Linux 6 ("RHEL6") / CentOS 6 1386 | '"AMD64 

« Oracie Linux 5 ("OLS") / Red Hat Enterprise Linux 5 ("RHELS") / CentOS S 1386 | »AMD64 

« All distributions “1386 | AMD64 


Gambar 2.4 Pilihan paket installer VirtualBox untuk Linux 


Setelah paket yang sesuai telah Anda unduh, maka untuk 
memasangnya tinggal dilakukan dengan klik ganda pada file paket 
tersebut. Langkah selanjutnya silakan ikuti langkah-langkah pemasangan 
(instalasi) program di Ubuntu. Jika Anda belum tahu bagaimana 
melakukan pemasangan program di Ubuntu, maka mungkin Anda perlu 
membaca buku penulis yang berjudul Mastering Ubuntu dan Buku Pintar 
Ubuntu terbitan Mediakita. 


Cara Kedua 

Dengan melakukan penambahan beberapa kode instruksi di file / 
etc/apt/sources.list Ubuntu. Jika belum tahu juga bagaimana 
caranya, maka Anda bisa membaca buku penulis yang berjudul Mastering 
Ubuntu dan Buku Pintar Ubuntu terbitan Mediakita di bagian menambah 
repository lokal. 


VirtualBox - 11 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kode instruksi yang harus Anda tambahkan adalah sebagai berikut: 
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian saucy contrib 
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian raring contrib 
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian guantal contrib 
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian precise contrib 
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian oneiric contrib 
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian natty contrib 


deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian maverick contrib non- 
free 


deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lucid contrib non-free 
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian karmic contrib non-free 
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian hardy contrib non-free 
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian wheezy contrib 

deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian sgueeze contrib non-free 


deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lenny contrib non-free 


Sesuaikan dengan versi Ubuntu yang Anda gunakan. Jadi jangan 
semua kode instruksi tersebut Anda masukkan, komputer Anda bisa 
crash nantinya. 

Jangan lupa juga untuk menambahkan key-nya dengan perintah: 
wget -g http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/ 
oracle vbox.asc -0- | sudo apt-key add - 

Setelah selesai Anda tambahkan kode instruksi tersebut ke file /etc/ 
apt/sources.list, maka lakukan update repository dengan perintah: sudo 
apt-get update. Setelah itu, pasang VirtualBox dengan perintah: sudo apt- 
get install virtualbox-4.3 (ini versi terbaru saat buku ini ditulis). 

Setelah itu, tunggu sampai proses pemasangan selesai. Setelah 
selesai, Anda dapat menjalankan VirtualBox dengan cara mencari ikon 
Oracle VirtualBox di Ubuntu Anda. 


12 - Buku Pintar Virtualisasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Oracle VM VirtualBox Manager 


4 s O Detaits, 


New 


Welcome to VirtualBoxt 


The left part of this window isa list of all virtual machines on your computer. The 
list is empty now because you haven't created any virtual machines yet. 


In order to create a new virtual machine, press the New 3 y Lg 
button in the main tool bar located at the top of the 
window 


You can press the F1 key to get instant help, or visit - 4 
www.virtualbox.org for the latest information and news. - ? 


Gambar 2.5 Tampilan GUI VirtualBox di Linux (Ubuntu) 


2.2 Administrasi VirtualBox 


Setelah VirtualBox berhasil Anda pasang di komputer, tak peduli 
apakah Windows atau Linux, maka Anda harus dapat mengoperasikan 
program ini. Nah, kegiatan ini dalam dunia IT diistilahkan sebagai 
administrasi. Dalam menggunakan virtualisasi dengan VirtualBox, di 
bawah ini adalah yang dapat Anda lakukan terkaitdengan administrasinya. 


2.2.1 Membuat Guest OS 


Untuk dapat menjalankan sistem operasi secara virtualisasi di 
VirtualBox, Anda tentu harus membuat dulu tempat sistem operasi 
tersebut akan dipasang, Nah, aktivitas ini penulis sebut dengan membuat 
guest OS. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Pada GUI VirtualBox, klik menu Machine » New, atau bisa juga 
langsung klik pada ikon New. 


2. Kemudian berikan nama guest OS-nya, pilih tipe OS yang ingin 
dipasang di tempat tersebut, dan pilih juga versi OS-nya. Klik Next 
jika sudah Anda lakukan. 


VirtualBox - 13 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


#93 Create Virtual Machine 


Name and operating system 


Please choose a descriptive name for the new virtual 
machine and select the type of operating system you 
intend to install on it. The name you choose will be used 
throughout VirtualBox to identify this machine. 


Name: (WinXP 


Type: Microsoft Windows - E) 


Version: Windows XP 


Hide Description » Cancel 


F 


Gambar 2.6 Memberi nama VM (guest OS) 


3. Kemudian tentukan jumlah memori atau RAM untuk guest OS. 
Ingat, Anda tidak boleh menentukan jumlah memori untuk guest 
OS melebihi memori yang ada pada host. Klik Next jika sudah 
selesai. 


MT Create Virtual Machine 


Memory size 


Select the amount of memory (RAM) in megabytes to 
be allocated to the virtual machine. 


The recommended memory size is 192 MB. 


— Is12 : MB 


4 MB 8192 MB 


cBack | MAAN | cancei 


Gambar 2.7 Menentukan jumlah RAM VM 


14 - Buku Pintar Virtualisasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


4. Kemudian pilih opsi Create a virtual hard drive now untuk 
membuat harddisk virtual baru, lalu klik Create. 


9 Create Virtual Machine 


Hard drive 


IFyou wish you can add a virtual hard. drive to the new 
machine. You can either create a new hard drive file or 
select one from the list or from another location using 
the folder icon. 


IF you need a more complex storage set-up you can skip 
this step and make the changes to the machine settings 
once the machine is created. 


The recommended size of the hard drive is 10,00 GB. 
Do not add a virtual hard drive 
@ Create 3 virtual hard drive now 


Use an existing virtual hard drive file 


« Back Createu | — Cancel 


Gambar 2.8 Membuat virtual harddisk untuk VM 


5. Setelah itu, pilih opsi VDI (VirtualBox Disk Image), kemudian 
klik Next. 


DT Create Virtual Hard Drive 


Hard drive file type 


Please choose the type of file that you would like to use for the new 
virtual hard drive. IFyou do not need to use it with other virtualization 
software you can leave this setting unchanged. 


@ VODI (VirtualBox Disk Image) 
VMODK (Virtual Machine Disk) 
VHD (Virtual Hard Disk) 

HOD (Parallets Hard Disk) 
CED (OEMU enhanced disk) 
OCOW (GEMU Copy-On-write) 


Hide Description Mektaakaan | Cancel 


Gambar 2.9 Memilih tipe virtual harddisk untuk VM 


VirtualBox - 15 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


6. Kemudian Anda diminta untuk menentukan jenis penggunaan space 
untuk virtual harddisk-nya, apakah dinamik atau fix. Di sini, untuk 
menghemat space harddisk host OS, pilih saja opsi Dynamically 
allocated. Klik Next. 


) Create Virtual Hard Drive 


Storage on physical hard drive 


Please choose whether the new virtual hard drive file should grow as it 
is used (dynamically allocated) or if it should be created at its maximum 
size (fixed size). 


A dynamically allocated hard drive file will only use space an your 
physical hard drive as it fills up (up to a maximum fixed size), aithough 
It will not shrink again automatically when space on It is freed 


A Fixed size hard drive file may take longer to create on some systems 
but is often faster to use, 


@ oynamically atlocated 


Fixed size 


«Back  KINBKAN Cancel 
Gambar 2.10 Menentukan jenis virtual harddisk untuk VM 


7. Setelah itu, tentukan ukuran virtual harddisk-nya. Setelah selesai, 
klik tombol Create untuk memulai pembuatan wadah guest OS. 


File location and size 


Please type the name of the new virtual hard drive file Into the box 
below or click on the folder icon to select a different folder tocreate 
tie file in 


WinxP 3 
Select the size of the virtual hard drive in megabytes. This size is ttve 


limnit.on the amount of file data that a virtual machine will be able to 
store on the hard drive 


2068| 


4.00 MB 2,00 TB 


one MN coc 


Gambar 2.11 Menentukan besar kapasitas virtual harddisk VM 


16 - Buku Pintar Virtualisasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


8. Setelah selesai, akan terlihat GUI VirtualBox menjadi seperti gambar 
di bawah, dan sekarang Anda siap memasuki tahap selanjutnya, 
yaitu memasang guest OS. 


Oracle VM VirtualBox Manager 


& a » 2 @ betaits @ Snapshots 


New Settings Start 


(G atecaor | -—5 
Pelni a 
aan Name: WinXP 


Operating System: Windows XP 


HJ system 


Base Memory: 512 MB 

Boot Order: — Floppy, CD/DVD, Hard Disk 

Acceleration: VT-x/AMD-V, Nested 
Paging 


B Display 


Video Memory: 16 MB 
Remote Desktop Server: Disabled 
Video Capture: Disabled 


BI storage 

Controller: IDE 
IDE Primary Master: WinXP.vdi (Normal, 20,00 GB) 
IDE Secondary Master: (CD/DVD) Empty 

IP Audio 


Host Driver: PulseAudio 
Controller: CH AC97 


Gambar 2.12 Tampilan VM yang telah selesai dibuat 


2.2.2 Memasang VM (Guest OS) 

Untuk memasang guest OS di wadah yangtelah Anda buat sebelumnya, 
Anda perlu memiliki CD atau DVD installer OS-nya. DVD installer bisa 
didapatkan dengan cara membeli lisensi OS, seperti Windows misalnya. 

Setelah memiliki CD/DVD installer, ada baiknya dari CD/DVD 
tersebut Anda buat file ISO-nya. Untuk membuat file ISO ini, Anda dapat 
menggunakan aplikasi yang lain, seperti Nero misalnya. Penulis tidak 
akan menjelaskan lagi cara membuat file ISO dari CD/DVD installer. 


VirtualBox - 17 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


